SOAL JAWAB AQIDAH 


Karya: 
SYEIKH MUHAMMAD JAMIL ZAINU 


Penerjemah : 
DR.MUH.MU'INUDINILLAH BASRI, MA 


Murajaah : 
ERWANDI TARMIZI 


5 3 و 0 یں ۷ ص مھ‎ 
ناا رق وي اود‎ 
بای‎ MARS O2 UPI ET 
Islamic Propagation Office in Rabwah 
P.O.Box 29465 RIYADH 11457 - TEL 4454900 - 4916065 
FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@islamhouse.com 
http://www.islamhouse.com 





1426 — 
تحت إشراف وزارة الشژون الاسلامية 


ع صن اعد قيب سے ہے 5 25 3 
Panau‏ 

SA 4 Bra SA‏ ام LAN‏ بای 

Islamic Propagation Office in Rabwah 


P.O.Box 29465 RIYADH 11457 - TEL 4454900 — 4916065 
FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@jislamhouse.com 
http://www.islamhouse.com 


الربوة - شارع لمیر متعب (الأربعین) - خلف فرع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار 
ص. ب: ۲۹۲۰۵ الریاض 451 ١١‏ - هاتف ۰ 6 - 14۱1۰19 - ناسوخ 
۰ . حسابات المکتب :عام ۲۹۰۰۰۵۹۸۰۸۷ - الکتاب والشریط 
5 - الوقف الدعوي ۲۹۰۰۱5۹۰۲۵ مشروع دار الاسلام 
۰ شرکة الراجحي 


Soal-Jawab Agidah 






















































































Daftar Isi 

Materi Hal 
Pengantar Penerjemah 6 
Tujuan Allah menciptakan manusia 8 
Bagaimana menyembah Allah? 8 
Menyembah Allah dengan perasaan takut dan 9 
harapan 
Maksud ihsan dalam ibadah 10 
Tujuan diutusnya Rasul 10 
Maksud tauhid Ilah 11 
Makna Laa Ilaaha Illallah 12 
Tauhid asma dan sifat Allah 13 
Faedah tauhid 13 
Dimana Allah? 14 
Makna Allah bersama kita 15 
Dosa yang paling besar 15 
Makna syirik besar 16 
Bahaya syirik besar 17 
Amalan yang dibarengi kesyirikan 17 
Kesyrikan dikalangan kaum muslimin 18 
Hukum berdoa kepada selain Allah 19 
Doa adalah ibadah 19 
Orang mati tidak mendengar do'a 20 
Hukum minta bantuan kepada orang mati 21 
Minta bantuan kepada selain Allah 21 
Minta bantuan kepada yang hidup 22 








Soal-Jawab Aqidah 

























































































Materi Hal 
Hukum nadzar untuk selain Allah 23 
Hukum menyembelih untuk selain Allah 24 
Hukum thawaf di kuburan 24 
Hukum shalat di depan kuburan 23 
Hukum melakukan sihir 25 
Hukum mempercayai dukun 26 
Hukum melakukan sihir 26 
Tidak ada yang mengetahui hal yang ghaib kecuali 

27 

Allah 
Hukum yang wajib diterapkan 27 
Perundang-undangan yang bertentangan dengan 28 
Islam 
Hukum bersumpah dengan selain Allah 28 
Hukum menggantungkan kalung ajimat 29 
Tawassul kepada Allah yang disyari'atkan 30 
Tak diperlukan makhluk sebagai perantara dalam 30 
berdo'a 
Peran rasul 31 
Kepada siapa mohon syafa'at Rasul 32 
Hukum berlebih-lebihan dalam memuji Rasul 32 
Makhluk pertama 34 
Dari apa Allah menciptakan Nabi Muhammad? 34 
Hukum jihad 35 
Makna wala” kepada orang beriman 36 
Hukum wala” kepada orang kafir 36 
Makna wali Allah 37 
Tujuan Al-Qur'an diturunkan 38 
Hukum mencukupkan diri dengan Al-Qur'an, tanpa 38 


sunnah 











Soal-Jawab Aqidah 






































Materi Hal 
Hukum mendahului ucapan Allah dan Rasul-Nya 39 
Sikap ketika berselisih pendapat 40 
Makna bid'ah 40 
Tidak ada bid'ah yang baik 41 
Membuat tradisi yang baik 42 
Hukum merasa cukup memperbaiki diri sendiri saja | 43 
Kapan kaum muslimin akan meraih kejayaan 43 








Soal-Jawab Aqidah 








Pengantar Penerjemah 


Aqidah Tauhid merupakan pokok diinul Islam, 
dimana tugas utama semua Nabi dan Rasul adalah 
menyampaikan Aqidah Tauhid, menegakkannya, serta 
mendidik umat di atas fondasi ini. Umat yang kuat 
aqidahnya akan terbebas dari semua perbudakan dan 
belenggu keyakinan yang menghalangi kemajuan berfikir 
dan produktifitas amal shaleh. Aqidah kuat yang 
menghunjam di hati akan melahirkan buah cinta, takut 
dan harapan serta ketundukan yang tinggi terhadap Allah, 
dan ikatan hati yang kuat sesama kaum mukminin, serta 
semangat beramal shaleh. Allah berfirman: 


- Ana 
- 


ألم ير يَف صرب آله LE SE‏ لَب 


ur 
“5 


N 
م‎ 
N 
ما‎ 
طم‎ 


e.l LAI E له ثایت رها‎ 


هیور TE‏ 
| الا مد 


باذن رَبَهَا وتضرب اله 


(Loan 


Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah 
membikin perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon 
yang baik, akarnya menghunjam kuat, sedangkan 
dahannya(menjulur) ke langit. Ia memberikan buahnya 
setiap saat dengan izin Pemelihara-Nya, dan Allah 


Soal-Jawab Aqidah 








membikin perumpamaan buat manusia agar mereka 
ingat. (QS Ibrahim 24-25). 


Aqidah Islam aqidah yang sederhana, mudah dicerna 
oleh akal dan diterima oleh hati, tetapi harus disampaikan 
sesuai metodologi Qur'ani, yang berbicara dengan hati 
dan akal serta perasaan, jauh dari perdebatan falsafat 
yang banyak mengeringkan hati. 


Buku kecil yang di hadapan anda adalah karangan 
Syeikh Muhammad Jamil Zainu, yang aslinya berbentuk 
buletin, yang memakai metode sederhana tapi mengena, 
sebab disajikan dengan tanya-jawab, disertai dalil dari 
Al Qur'an dan Sunnah yang menjadi kesepakatan para 
ulama dan kaum muslimin, dan di sini saya sampaikan 
kepada para pembaca dalam bentuk buku kecil, semoga 
bermanfaat dan dijadikan oleh Allah sebagai amal shaleh 
bagi penulis, penerjemah dan pembaca. Aaamin. 


Soal-Jawab Aqidah 








Soal 1: Untuk apa Allah menciptakan kita? 


Jawab: Dia menciptakan kita agar beribadah kepada- 
Nya serta tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. 


Dalil dari AlQur'an: 
مر رمه 4 مج ی رصه ورد‎ 
Cati (ومّا خلت ان والانس لا‎ 


Dan tidaklah Kami ciptakan jin dan manusia kecuali 
agar mereka beribadah kepada-Ku. (QS. Adz 
Dzariyat:56) 


Dalil dari sunnah: 
(E a hah Y oya b aall le abl Ga) 

Hak Allah atas hamba-Nya bahwa mereka 
menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatu pun. (Muttafaq alaih). 

Soal 2: Bagaimana kita menyembah Allah 
ta'ala? 

Jawab: Sebagaimana Allah dan Rasul-Nya 
perintahkan. 


Dalil dari AlGur'an: 


Si‏ ود 


) الله حخلصين لَه آلدِينَ‎ VI Ig 


Soal-Jawab Aqidah 








Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar 
beribadah kepada Allah dengan hanya mengikhlaskan 
diin untukNya. (QS. Al Bayyinah:5). 


Dalil dari sunnah : 
لیس علیّه سنا هو رد ) رواه مسلم‎ Man Jaz Ya) 
Barang siapa melakukan suatu amal yang tidak ada 


dalam ajarankami maka amalan itu tertolak. 
(HR.Muslim) 


Soal 3 : Apakah kita menyembah Allah dengan 
perasaan takut dan harap? 


Jawab: Ya! Kita menyembah Allah dengan rasa takut 
dan harap. 


Dalil dari AlQur'an: 
ا‎ 


Dan serulah Dia oleh kalian dalam kondisi takut 
[dari neraka] dan harap (kepada surga). (QS. Al 
A'raaf:56). 


Dalil dari sunnah: 


( آسال الله الجته وآخود به من الشار ) 

Saya memohon surga kepada Allah dan berlindung 

dengan-Nya dari neraka. (HR. Abu Daud, Hadist 
shahih). 


Soal-Jawab Aqidah 10 








Soal 4: Apa yang dimaksud Ihsan dalam ibadah? 


Jawab : merasa diawasi oleh Allah, yang Dia selalu 
melihat kita. 


Dalil dari AlQur'an: 


ص - 


an KE EM) 


C 


Sesungguhnya Allah atas kalian selalu mengawasi. 
(QS. An Nisa':1). 


R y ۳" ره‎ Ga 
تقوم‎ Lp الذى‎ 
Yang melihatmu ketika engkau berdiri [untuk shalat]. 
(OS. Asyu Syu'ara':218). 


Dalil dari sunnah: 


ص مرو 


AS UT SAN )‏ الله كاكك تراد هان لم کک کرام اه 
Ca‏ 
Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan‏ 


engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya 
sesungguhnya Dia melihatmu. (HR. Muslim). 


Soal 5 : Untuk apa Allah mengutus para rasul? 


Jawab: Untuk mengajak beribadah kepada-Nya dan 
menghapuskan kesyirikan terhadap-Nya. 


Dalil dari AlQur'an: 


Soal-Jawab Aqidah 11 








صو وو G2 o‏ 
5 عبدوا الله 


wa 


— 


و س م 
| 


JS gi )‏ 
ص وص مو 2 
واجتَنبواً الطغوت 4 


Dan sungguh Kami telah mengutus pada setiap umat 
seorang rasul hendaklah kalian menyembah Allah dan 
menjauhi thaghut. (QS. An Nahl: 36). 


کي و 
مق رسولا 


Ga 


Dalil dari sunnah: 
) إِحْوَة وَدِيْنُهُمْ وَاحِدْ‎ 2 VI) 
Para nabi itu bersaudara dan agama mereka satu. 
(Muttafaq alaih). 
Yakni: semua rasul mengajak kepada tauhid. 


Soal 6: Apa yang dimaksud dengan tauhid 
Uluhiyyah ? 


Jawab : Mengesakan-Nya dalam beribadah, do'a, 
nadzar dan hukum. 


Dalil dari AlQur'an: 


Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak 
disembah dengan haq kecuali Allah. (QS. Muhammad: 
19). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Aqidah 12 








( فیک ول ما تدعوهم A)‏ شهادة آن لا ai‏ إلا الله ) 


Hendaklah yang pertama kali yang engkau serukan 
kepada mereka syahadat bahwa tidak ada Ilah yang 
berhak disembah kecuali Allah. (Muttafag alaih). 


Soal 7 : Apa makna ungkapan: laa ilaaha illallah? 


Jawab : Tidak ada yang disembah dengan hag kecuali 
Allah. 


Dalil dari Al9ur'an: 


4 رد و 


Log E doe A par £ 7 
0 Dan ga LL SU 3 
و صرح ر‎ 
> دونه هو البطِل‎ 


Demikian itu karena Allah adalah Dialah yang haq 
dan apa yang mereka seru selainnya adalah yang batil. 
(QS. Al Hajj: 62). 


Dalil dari sunnah: 


a ah G 3257 AM II AI YUL 52)‏ دُوْنِ الله حَرَمَ 


( ودمه‎ Ala 


Barang siapa yang berkata: tidak ada Ilah yang haq 
disembah kecuali Allah, haramlah hartanya [untuk 
diambil] dan darahnya [untuk ditumpahkan). (HR 
Muslim). 


Soal-Jawab Aqidah 13 








Soal 8 : Apa makna tauhid dalam hal sifat Allah? 


Jawab: Mengukuhkan apa yang disifatkan Allah dan 
Rasul-Nya untuk diri-Nya. 


Dalil dari AlQur'an: 


صد 
GN 2 Séo‏ و 22 و 
(ol mel yag 2 ga AAS Gal‏ 
Tidak ada yang seperti Dia sesuatupun, dan Dia‏ 
Maha Mendengar dan Melihat. (OS. Asy Syuura: 11).‏ 


Dalil dari sunnah: 


ad 


( يَنْزِلٌ رَيْنَا تبَارَك وتمالی فِي كل لِيْلَةِ إلى السَّمَاءِ (GS‏ 


Rabb kita Yang Maha Agung dan Tinggi setiap 
malam turun ke langit dunia [Mutafaq “alaihi|. 

Turun sesuai dengan keagungan dan kesucian-Nya. 

Soal 9 : Apa faedah tauhid bagi seorang muslim. 

Jawab : Petunjuk di dunia dan rasa aman di akhirat. 


Dalil dari AlQur'an: 


اين ءَامَنُوأْ وَلَمْ يَلبِسُوَأْ إِيمَسَهُم بظلم أولَتيك we)‏ 


ص ٤‏ < و 


الا من هم مُهتَدون 6 


Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur 
keimanan mereka dengan kezhaliman/kesyirikan) mereka 


Soal-Jawab Aqidah 14 








mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang 
yang mendapatkan petunjuk. (OS. Al An'am: 82). 


Dalil dari sunnah :‏ 
( حَقٌ العبّاد عَلَى الله ن لآ يُعَدّب مَنْ لا شرك به شيا ) 


Hak hamba terhadap Allah bahwa Dia tidak 
menyiksa orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. (Muttafaq alaih). 


Soal 10 : Dimana Allah? 
Jawab : Allah di atas langit, di atas Arsy . 
Dalil dari AlQur'an: 


AA San 


Ar Rahman [Allah Yang Maha Pengasih) 
bersemayam di atas Arsy. (QS. Thaha:5). 


Dalil dari sunnah: 


( إنَّ الله ڪب كتابا إن رحمتي سبقت غضبي هَهُوَ 
مکنوب عنده فوق العرش ( 

Sesungguhnya Allah telah menulis buku: yang 
tertulis di dalamnya) "sesungguhnya Rahmat-Ku 


mengalahkan kemurkaan-Ku" kitab itu berada di sisi-Nya 
di atas Arsy. (HR. Bukhari). 


Soal-Jawab Aqidah 15 








Soal 11 :Apakah Allah bersama kita dengan ilmu- 
Nya atau dengan Dzat-Nya? 


Jawab: Allah bersama kita dengan ilmu-Nya 
mendengar dan melihat. 


Dalil dari AlQur'an: 
2 3 و‎ Pa 3 = A aE y R 
(531p mal تخافا نى مَعكما‎ JG) 


Allah berfirman: jangan kalian berdua takut sungguh 
Aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. (QS. 
Thaha: 46). 


Dalil dari sunnah: 
Caa Fas Va Giaa Gth p$ 
Sesungguhnya kalian menyeru Dzat Yang Maha 


Mendengar Maha dekat dan Dia bersama kalian. (HR. 
Muslim). 


Yaitu dengan Ilmu-Nya melihat dan mendengar 
kalian. 


Soal 12 : Apa dosa yang paling besar? 


Jawab : Dosa yang paling besar adalah sirik 
menyekutukan Allah? 


Dalil dari AlQur'an: 
صد‎ 
2 و‎ 


©» عَظِيمٌ‎ ME Ia LI SL لا قشرك‎ Gan) 


Soal-Jawab Aqidah 16 








Wahai anakku janganlah engkau menyekutukan 
Allah, sesungguhnya syirik itu kezhaliman yang besar. 
(QS. Luqman: 13). 


Dalil dari sunnah: 
صلی اللّه علیه وسلم آي الدلب أعظم؟ قال: آن کد غو‎ Ja) 
Cia yan td 


Nabi $ ditanya tentang dosa apa yang paling besar. 
Beliau bersabda: engkau menyeru sekutu Allah sedang 
Dia telah menciptakan kamu. (HR. Muslim). 


Soal 13 : Apa syirik besar itu? 

Jawab: Yaitu menujukan ibadah untuk selain Allah 
seperti doa. 

Dalil dari AlQur'an: 


g ror Ja‏ وَل شرك يق عدا 


2 ye 


Katakanlah: "tiada lain saya menyeru [berdoa] 
kepada Rabbku dan tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatupun". (OS. Al Jinn: 20). 


Dalil dari sunnah: 
(ANA LAN KA) 


Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah 
menyekutukan Allah. (HR. Bukhari). 


Soal-Jawab Aqidah 17 








Soal 14: Apa bahaya syirik besar? 
Jawab : Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal 
di neraka? 


Dalil dari AlQur'an: 


و ص A‏ مر z‏ 


(انهء من بشرك بالّه فقد AWI as‏ عليه الجِنة وماونه OUT‏ 


Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah maka 
sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan 
tempat tinggalnya di neraka. (QS. Al Maidah:72). 


Dalil dari sunnah: 
Én J aa alih مَنْ مات يُشْرِك‎ ( 
Barangsiapa mati dalam keadaan menyekutukan 
Allah dengan sesuatu pasti masuk neraka. (HR. Muslim). 
Soal 15 :apakah amalan bermanfaat jika 
dibarengi kesyirikan? 


Jawab: Amal yang dibarengi dengan syirik tidak 
bermanfaat. 


Dalil dari AlQur'an: 
SA AN ع ع وی وو‎ 
6 ولو أشركوا لحبط عنهم ما نوا یعملون‎ 


Kalau mereka menyekutukan sungguh gugurlah apa 
yang mereka amalkan. (QS. Al An'am: 88). 


Soal-Jawab Aqidah 18 








Dalil dari sunnah: 
da Bi ayah in JAN Was Ja a) 
Barangsiapa yang beramal suatu amalan ia 


menyekutukan di dalamnya selain Aku, Aku tinggalkan 
dia dan sekutunya. (HR. Muslim). 


Soal 16 :Apakah kesyirikan itu terjadi di 
kalangan kaum muslimin. 

Jawab : Ya ! banyak dan amat disayangkan. 

Dalil dari AlQur'an: 


ك 


A 2 £ z LN‏ ص A‏ و 9و 

Lag‏ أكترهم AI NI) AU‏ مُشْرِكُونَ 
Dan tidaklah beriman kepada Allah kebanyakan‏ 

mereka kecuali mereka berbuat syirik. (QS. Yusuf: 106). 


Dalil dari sunnah : 


(( لآ تَعَوْمٌ الستاعة حكن كلحق هَبَائِلٌ مِنْ أَمدِيْ بالْمُشْركين 


9( تُعْبَدَ SESI‏ 164 صحیح رواه الترمذي 


Tidaklah terjadi kiamat sehingga beberapa kabilah 
dari umatku bergabung dengan musyrikin dan sehingga 
berhala disembah. (HR. Tirmidzi, shahih). 


Soal-Jawab Aqidah 19 








Soal 17 : Apa hukum berdoa kepada selain Allah, 
seperti para wali? 


Jawab : Berdoa kepada mereka suatu kesyirikan 
memasukkan ke neraka. 


Dalil dari AlQur'an: 


ص 


( فلا تدّع مَعَ أله الا ء#اخر فتکورت من المعذبین ‏ 


Maka jangan engkau seru bersama Allah Ilah yang 
lain maka engkau termasuk orang yang disiksa. (QS. Asy 
Syu'ara': 213). 


Dalil dari sunnah: 


(« مَنْ مات وهو یدعو من دون اللّه نا دخْل الثاز )) 
Barang siapa mati dan dia menyeru selain Allah‏ 


sebagai tandingan pastilah ia masuk neraka. (HR. 
Bukhari). 


Soal 18 : Apakah doa itu ibadah kepada Allah? 
Jawab : Ya, doa adalah ibadah kepada Allah ta'ala. 
Dalil dari AlQur'an: 


وَقَالَ رَيُكُمُ آَدعُونَ SI samba‏ 


Rabbmu berfirman: "berdoalah kepada-Ku pasti Aku 
kabulkan untuk kalian". (QS. Ghafir: 60). 


Soal-Jawab Aqidah 20 








Dalil dari sunnah : 


و وم 


و( الغا هو الاد 


Doa itu ibadah . (HR. Tirmidzi, ia berkata, " hadist 
ini shahih). 


Soal 19 : Apakah orang mati mendengar doa? 
Jawab : Orang-orang mati tidak mendengar doa. 


Dalil dari AlQur'an: 
Gal تمغ‎ TEE ( 


Sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan orang 
mati. (OS. An Naml: 80). 
Gya بسع م من نی‎ oug 


Dan engkau tidak memperdengarkan orang yang ada 
dalam kuburan. (QS. Fathir: 22). 
Dalil dari sunnah: 
Hal be OKA سَيَاحيْنَ فِيٰ الأرض‎ SA إن لله‎ (( 
(Cd 
Sesungguhnya Allah memiliki Malaikat-Malaikat 
yang terbang ke berbagai tempat di bumi menyampaikan 


kepadaku salam dari umatku. (HR. Ahmad, hadist 
shahih). 


Soal-Jawab Aqidah 21 








Soal 20 : apakah kita boleh minta bantuan kepada 
orang mati? 


Jawab: Kita tidak boleh meminta bantuan kepada 
mereka, bahkan kita istighatsah hanya kepada Allah. 


Dalil dari AlQur'an: 
م و‎ Dea SA SA ج‎ 
4 إذ تستغيثون رَبَكمٌَ فاسَتجَاب لكم‎ ۶ 


Ingatlah ketika kalian istighatsah kepada Rabb 
kalian maka Dia mengabulkan [permintaan] kalian. (QS. 
Al Anfal: 9). 


Dalil dari sunnah: 
Utan كان دا آصابَهُ هم او غم قالَ: يا حي يا هيوم‎ (( 
CEO 
Adalah Nabi jika terkena kesusahan dan kesedihan 
beliau berdoa: wahai Dzat Yang Maha Hidup, Wahai 


Dzat Yang Mengurusi Makhluk-Nya dengan rahmat-Mu 
aku beristighatsah. 


Soal 21: apakah boleh minta pertolongan kepada 
selain Allah? 


Jawab: Tidak boleh meminta pertolongan kecuali 
kepada Allah. 


Dalil dari AlQur'an: 


Soal-Jawab Aqidah 22 








3 


6 متیر‎ Ng Kas IN 


Hanya kepada-Mu lah kami menyembah, dan hanya 
kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. (OS. Al 
Fatihah: 5). 


Dalil dari sunnah: 
)) !دا سألت فاسأّل الله ودٌا استعَتت فاستنْ بالله‎ «( 


Bila engkau berdoa, berdoalah hanya kepada Allah 
dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah hanya 
kepada Allah. (HR. Tirmidzi, ia berkata, "Hadist ini 
hasan shahih"). 

Soal 22 : Apakah kita boleh minta bantuan 
kepada yang hidup dan hadir? 

Jawab : Ya, apa yang mereka mampu melakukan. 


Dalil dari AlQur'an: 


era JT Je 175153‏ ولا تَاوئوا JP‏ لاثم 
7و و 


والعدون ؟ 


Tolong-menolonglah dalam masalah kebajikan dan 
taqwa dan jangan tolong-menolong dalam masalah dosa 
dan permusuhan. (QS. Al Maidah: 2). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Aqidah 23 








(( وَاللّهِ فِيْ all oge‏ ما دام العَبْدُ ضِيْ عَوْن أَخِيْهِ )» 


مهم 


Allah membantu seorang hamba, selama hamba tadi 
membantu saudaranya. 


Soal 23: Apakah boleh bernadzar untuk selain 
Allah? 


Jawab : Tidak boleh bernadzar kecuali untuk Allah. 
Dalil dari Al Qur'an: 


صد 


5 نذرزت للک ما نی بطنی محرّرا فتقبل من 


و 


3 


A 


"Wahai Rabbku, sungguh aku bernadzar untuk-Mu 
apa yang ada dalam perutku sebagai orang yang bebas 
[untuk berkhidmah di Masjid Al-Aqsha] maka terimalah 
dariku". (QS. Ali Imran: 35). 


Dalil dari sunnah: 
وَمَنْ نَدَرَ أن يَعْصِيَهُ فلا‎ ahida aD مَنْ نَدَرَ أن يُطِيّعَ‎ (( 


)) یعصه‎ 
Siapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah 
hendaklah ia mentaatinya (melaksanakan nadzarnya| 
barang siapa bernadzar untuk maksiat, janganlah ia 
mendurhakai-Nya — [dengan tidak melaksanakan 
nadzarnya|. (HR. Bukhari). 


Soal-Jawab Aqidah 24 








Soal 24: Apakah boleh menyembelih untuk selain 
Allah? 


Jawab : Tidak boleh, karena hal itu termasuk syirik 
besar. 


Dalil dari Al Qur'an: 


نغ ریک راغ 
Maka shalatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah‏ 
[untuk-Nya saja]. (QS. Al Kautsar: 2).‏ 


Dalil dari sunnah: 


(AN AI اللّه مَنْ دَبّحَ‎ GAN) 
Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain 
Allah. (HR. Muslim). 
Soal 25: Apakah boleh thawaf di kuburan? 
Jawab: Tidak boleh thawaf kecuali di Ka'bah. 


Dalil dari AlQur'an: 
درو 9 28 2 صر‎ 2 
(alel ipb, 


Dan thawaflah kalian di Rumah Atig [Ka bah]. (OS. 
Al Hajj: 29). 


Dalil dari sunnah: 


((مَنْ cilh lb‏ سَبْعًا وَصَلَّى رڪعتيٰن ڪان ڪهڻق (EB‏ 


Soal-Jawab Aqidah 25 








Barang siapa yang thawaf di Baitullah tujuh kali, 
lalu shalat dua raka'at, adalah seperti memerdekakan 
budak. (HR. Ibnu Majah, shahih). 


Soal 26: Apakah boleh shalat sementara kuburan 
ada di depan kita? 


Jawab : Tidak boleh shalat ke arah kuburan. 
Dalil dari AlQur'an: 


Caii aprii Bi AGs G) 


Maka arahkan wajahmu ke Al-Masjidil Haram yaitu 
menghadaplah ke Ka bah. (QS. Al Baqarah: 144). 


Dalil dari sunnah: 
وا لی ار ولا ف‎ NI) 
Janganlah kalian duduk diatas kuburan dan 
janganlah shalat ke arahnya. (HR.Muslim). 
Soal 27: Apa hukum melakukan sihir? 
Jawab : Hukum melakukan sihir adalah kafir. 


Dalil dari AlQur'an: 
Sa Ga ولك الشیّط یر كفروا يُعَلمُون‎ 


Akan tetapi setan-setan itu kafir, mereka mengajari 
manusia sihir. (OS. Al Bagarah: 102). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Aqidah 26 








(aa alis et ME) 
Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan 
: syirik, sihir... (HR. Bukhari). 
Soal 28: Apakah kita boleh mempercayai dukun 
dan peramal? 


Jawab: Kita tidak boleh mempercayai keduanya 
dalam memberitakan masalah ghaib. 


Dalil dari Al Qur'an: 


1 
2 ل‎ a 7 


Katakanlah: "tidak ada yang di langit maupun di 
bumi yang mengetahui tentang ghaib kecuali Allah dan 
mereka tidak sadar kapan dibangkitkan". (QS. An Naml: 
65). 


Dalil dari sunnah: 
کاهتا خصدفه بما یفول فقد كير يما‎ EE), 
(pa le Uji 


Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun 
kemudian membenarkan apa yang dikatakannya sungguh 
ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada 
Muhammad. (HR. Ahmad, hadist shahih). 


Soal-Jawab Aqidah 27 








Soal 29: Apakah ada yang mengetahui hal ghaib? 


Jawab : Tidak ada satupun yang mengetahui hal 
ghaib kecuali Allah. 


Dalil dari Al Qur'an: 
ده و‎ gen 5 رز خم صور‎ X 
Ca Y la Y ái la sadasa) 
Dan di sisi-Nya kunci-kunci ghaib, tidak ada yang 


mengetahuinya kecuali Dia. (QS. Al An'am: 59). 
Dalil dari sunnah: 
)) ((ل عله الف إلا الله‎ 
Tidak ada yang mengetahui hal ghaib kecuali Dia 
(HR. Thabrani, Hadits hasan) 


Soal 30 : Dengan hukum apa kaum muslimin 
wajib memutuskan perkara? 


Jawab : Mereka wajib berhukum dengan Al-Qur'an 
dan As-Sunnah 


387 


Kn a (وتن‎ 


Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang 
Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. (OS. 
Al Maidah: 44). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Aqidah 28 








( الله هُوّ الحكم وَإلَيْهِ المَصِيْرُ )) 


Allah adalah penentu hukum, dan kepada-Nya tempat 
kembali. (HR. Abu Dawud, Hadits hasan). 


Soal 31 : Apa hukumnya undang-undang yang 
bertentangan dengan Islam? 


Jawab: Hukum mengamalkannya kafir, jika ia 
membolehkannya. 


Dalil dari AlQur'an: 
ص و رو محر و زاگ رصم‎ 2 
CI وان احکم بیتیم بما انزل‎ 3 


Dan hukumilah di antara mereka dengan apa yang 
diturunkan oleh Allah. (QS. Al Maidah: 49). 


Dalil dari sunnah: 


Sn gas abi a)‏ الله وَيَتَحَيّرُوًا مِما أَنْرّلَ الله 


o 
رگ وه‎ 


)6 تیه‎ ep alih KL Yi 


Dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak 
menghukumi dengan kitab Allah dan memilih dari apa 
yang Allah turunkan kecuali Allah jadikan permusuhan 
kuat di antara mereka. (HR Ibnu Majah). 


Soal 32 : Apakah boleh bersumpah dengan selain 
Allah? 


Jawab : Tidak boleh bersumpah kecuali dengan Nama 
Allah. 


Soal-Jawab Aqidah 29 








Dalil dari Al Qur'an: 
4 ION 
(F بلی وریی‎ 
Ya pasti, dan Demi Tuhan-ku sungguh kalian pasti 


dibangkitkan. (QS. At Taghabun: 7). 


Dalil dari sunnah: 
)) أُشْرَّك‎ a dd jd, مَنْ حَلَف‎ ( 


Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah 
sungguh telah musyrik. (HR. Ahmad, Hadits shahih| 


Soal 33 : Apakah boleh menggantungkan kalung 
pengaman dan ajimat? 


Jawab : Tidak boleh menggantungkannya, karena 
termasuk syirik. 


Dalil dari Al Qur'an: 


صد 


2 و A LENG KP,‏ رز مور ها و 
« ون يمسسك اله بضر فلا ڪاشف لهد إلا هو 6 


Dan jika menimpamu suatu bahaya, maka tidak ada 
yang bisa menghilangkan kecuali Dia. (QS. Al An'am: 
17). 


Dalil dari sunnah: 


2 2 z 


Gya ((‏ علق َمِيْمة فقد (CAK‏ 


Soal-Jawab Aqidah 30 








Barang siapa nmenggantungkan ajimat maka ia telah 
musyrik. (HR. Ahmad, hadist shahih). 


Soal 34: dengan apa kita bertawassul kepada 
Allah? 


Jawab : Kita bertawassul kepada Allah dengan nama- 
nama-Nya, sifat-sifat-Nya dan amal shaleh. 


Dalil dari AlQur'an: 
صد‎ 
الأسماء الحسئ فاذعوة با‎ i Y 
Milik Allah nama-nama yang baik maka berdoalah 


dengannya. (QS. Al A'raaf: 180). 


Dalil dari sunnah: 
Ce يڪل اسم هو لك سَمَيْت به‎ AL) 


Aku mohon kepada-Mu dengan segala nama yang dia 
milikM u, Engkau beri nama dengannya Dzat-Mu. (HR. 
Ahmad, hadist shahih). 


Soal 35: Apakah doa memerlukan perantara 
makhluk? 


Jawab : Doa tidak memerlukan perantara. 


Dalil dari Al-Qur'an: 


Soal-Jawab Aqidah 31 








س وا .ا p‏ ص ك 
( وَإِذَا ساف عبادی عن Gb‏ قريبٌ ses aa‏ الداع 
۱ 1 - 

< ISI 


Jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku 
sesungguhnya Aku dekat, aku mengabulkan doa orang 
yang berdoa jika berdoa kepada-Ku. (OS. Al Bagarah: 
186). 


Dalil dari sunnah: 


ا 


) مک‎ Fag Cad Gia Ogei al )) 


Sesungguhnya engkau berdoa kepada Dzat Yang 
Maha Mendengar Dekat, dan Dia bersamamu. (HR. 
Muslim). 


Soal 36 : Apa perantaraan yang diperankan 
rasul? 


Jawab : Perantaraan yang diperankan Rasul adalah 
menyampaikan wahyu. 


Dalil dari ا‎ 


و 


( ييا آلرَسُولُ يلغ ما أنر از ی 


Wahai Rasul sampaikan apa yang diturunkan 
kepadamu dari Rabbmu. (QS. Al Maidah: 67). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Aqidah 32 








( اللهم اشهت)) 


Ya Allah saksikanlah. (ini jawab beliau atas ucapan 
sahabat yang berkata kami bersaksi bahwa engkau telah 
menyampaikan, menunaikan amanah, dan menasehati) 


Soal 37 : Dari siapa kita mohon syafa”at nabi ? 


Jawab : Kita mohon syafaat Nabi dari Allah 
subhanahu wa ta'ala. 


Dalil dari Al-Qur'an: 
» (قل له آلشفعة جمیکا‎ 
Katakanlah hanya milik Allah lah seluruh syafa'at. 


(QS. Az Zumar: 44). 


Dalil dari sunnah: 


(Gyo ark gl) 
Ya Allah jadikanlah dia [Rasul] pemberi syafa’at 
untukku. (HR. Tirmidzi, ia berkata," hadist ini hasan"). 


Soal 38 : Bagiamana kita mencintai Allah dan 
Rasul Shallallahu alaihi wa sallam? 


Jawab : Cinta dengan bentuk ketaatan dan mengikuti 
perintah. 


Dalil dari AlQur'an: 


Soal-Jawab Aqidah 33 








ص 


) بخببکم ال‎ Suai 


Katakanlah (hai Muhammad): "jika kalian mencintai 
Allah, maka ikutilah aku niscaya Allah mencintai kalian". 
(QS. Ali Imran: 31). 


Dalil dari sunnah: 


)) ل Yah‏ ل حكن أكون CAÍ‏ اه من والده وولدو 
GA aki‏ 


Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga 
aku lebih ia cintai dari pada cintanya kepada orang 
tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. (HR. Bukhari). 


Soal 39 : Apakah boleh berlebih-lebihan dalam 
memuji Rasulullah? 

Jawab : Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam 
memuji Rasul. 


Dalil dari AlQur'an: 


zi a 


AKT 


Katakanlah: "tiada lain saya hanya seorang manusia 
seperti kalian, telah diwahyukan kepadaku". (QS. Al 
Kahfi: 110). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Aqidah 34 








ita ئا‎ Celana Gal Sa Sb SD) 
») الله وَرَسنُولَهُ‎ e : فقولوا‎ 

Jangan kalian lebih-lebihkan saya sebagaimana umat 
Nasrani Melebih-lebihkan Isa anak Maryam tiada lain 


saya seorang hamba, maka katakanlah, "hamba Allah 
dan Rasul-Nya". (HR. Bukhari). 


Soal 40 : Siapa makhluk pertama? 


Jawab : Dari manusia adalah Adam, dari benda mati 
adalah Qalam. 


Dalil dari AlQur'an: 
» إِذ قَالَ رَبك لِلمَلِكَةِ إن حَدِقٌ بَشّرا مّن طِينٍ‎ ( 


Ingatlah ketika Rabb-Mu berfirman kepada Malaikat 
sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari 
tanah. (QS. Shaad: 71). 


Dalil dari sunnah: 
(( akal al إن أَولَ ما خلق‎ «( 
[Benda] pertama yang Allah ciptakan adalah Qalam. 
(HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata," Hadist ini 
hasan"). 


Soal-Jawab Aqidah 35 








Soal 41 : Dari apa Nabi Muhammad shallallahu 
alaihi wa sallam diciptakan? 


Jawab : Allah menciptakan Muhammad shallallahu 
alaihi wa sallam dari nutfah. 


Dalil dari Al Qur'an: 


- 28 <? هر مه مس ي ي ور‎ 
Dialah yang menciptakan kalian dari tanah 
kemudian dari nutfah. (QS. Ghafir: 67). 


Dalil dari sunnah: 
)) لطفة‎ [ay (undi dal خلقهُ في بطن‎ Lala musi Bl) 


Sesungguhnya seseorang di antara kalian 
dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya empat puluh 
hari berbentuk nutfah. (Muttafaq alaihi). 


Soal 42 : Apa hukum jihad fi sabilillah? 
Jawab : Jihad wajib dengan harta, jiwa dan lisan. 
Dalil dari Al Qur'an: 


Z 


aaa a VG آنرواً خفافا‎ ( 


"Berangkatlah berjihad dalam kondisi ringan 
maupun berat dan berjihadlah dengan harta kalian dan 
jiwa kalian". (QS. At Taubah: 41). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Aqidah 36 








( جاهنوا المْشرحین بأموالکم وآنضیکم ولسنتکم )) 


"Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin 
dengan harta kalian, jiwa kalian dan lidah kalian". (HR. 
Abu Daud, hadist shahih). 


Soal 43 : Apa maksud wala? terhadap orang 
beriman? 


Jawab : Wala' yaitu: cinta, menolong orang-orang 
yang beriman yang bertauhid. 


Dalil dari Al Qur'an: 


صد و و زر 12 »30 ana RE Boy,‏ 
« والموینون والمومتت بَعَضهُم اولیاء بعض ؟ 


"Orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian 
mereka sebagai wali sebagian yang lainnya". (QS. At 
Taubah: 71). 


Dalil dari sunnah: 
(a Lis Was SS ayal! Gagal )) 


Orang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan 
satu bangunan sebagian menguatkan sebagian yang 
lainnya(HR. Muslim). 


Soal 44 : Apakah boleh berwala' (loyal) kepada 
orang kafir dan menolong mereka? 


Jawab : Tidak boleh berwala' kepada orang kafir dan 
tidak boleh menolong mereka. 


Soal-Jawab Aqidah 37 








Dalil dari Al-Qur'an: 


Cpi كم فإ‎ i o) 


Barang siapa mengambil mereka sebagai wali maka 
sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. (QS. 
Al Maidah: 51). 


Dalil dari sunnah: 


») بِأوَلِيَاءَ‎ 3 (ga oa Lan ان آل‎ «( 


Sesungguhnya keluarga bani fulan bukan waliku 
[karena mereka orang kafir). (Muttafaq alaih). 


Soal 45 : Siapakah wali Allah itu? 
Jawab : Wali adalah orang beriman yang bertagwa? 


Dalil dari Al Qur'an: 


j 


ور GA‏ - 5 ر2 - و -Rä‏ 
3 الله لا حَوَفك علیهم ولا هم حزنورت 


E £ 
| 


م 


3g o - هر‎ AN Ga pa 
(sa ig gala الذي‎ @ 


"Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada 
rasa takut atas mereka juga tidak mereka sedih. Yaitu 
orang-orang yang beriman dan mereka bertagwa." (OS. 
Yunus: 62-63). 


Dalil dari sunnah: 


(Sa a alil D 


Soal-Jawab Aqidah 38 








"Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang 
beriman yang shaleh". (Muttafag alaih). 


Soal 46 : Untuk apa Allah menurunkan Al- 
Our'an? 


Jawab : Allah menurunkan Al-Guran untuk 
diamalkan. 


Dalil dari Al Qur'an: 


(Cig‏ ا 
2 


a 3 2 ۱‏ ری مه ۰ و 5 
نزل الیکم من ریم ولا تتبعوا ین دو 
أُوَلِيَآءَ ) 


"Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari 
Rabb kalian dan jangan ikuti wali selain-Nya." (QS. Al 
A'raaf: 3). 


Dalil dari sunnah: 


aa‏ کو 


Bacalah Al Qur'an dan amalkan, jangan engkau 
memperbanyak harta dengannya. (HR. Ahmad, hadist 
shahih). 


Soal 47 : Apakah kita cukup berpegang dengan Al 
qur'an, tanpa hadist. 


Jawab : Kita tidak bisa cukup berpegang dengan Al- 
Qur'an, tanpa hadits. 


Dalil dari Al Qur'an: 


Soal-Jawab Aqidah 39 








ون ای لد کر لین باس ما رل لم 


Dan telah Kami turunkan peringatan kepadamu agar 
engkau menerangkan kepada manusia apa yang 
diturunkan kepada mereka. (QS. An Nahl: 44). 


Dalil dari sunnah: 


A aag ODA Eiai A YD) 


Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al Qur'an dan 
bersamanya semisalnya. (HR. Abu Daud, hadist shahih). 


Soal 48 : Apakah kita boleh mendahulukan 
ucapan seseorang diatas ucapan Allah dan rasul-Nya? 


Jawab : Kita tidak boleh mendahulukan ucapan 
siapapun diatas ucapan Allah dan Rasul-Nya. 


Dalil dari Al-Qur'an: 


صد 


4 ر رو 
لله وَرَسوله- 4 


Para 


تا الذین ءامنوا لا تقَدّموا بَن یی 


1 


"Hai orang-orang beriman, janganlah kalian 
mendahului dihadapan Allah dan Rasul-Nya". (QS. Al 
Hujurat: 1). 


Dalil dari sunnah: 


(MEA A EN I) 


Soal-Jawab Aqidah 40 








Tidak ada ketaatan untuk seseorang dalam maksiat 
kepada Allah, tiada lain ketaatan itu hanya dalam hal 
yang baik. (Muttafaq alaih). 


Soal 49 : Apa yang kita lakukan jika kita 
berselisih pendapat? 


Jawab : Kita kembali kepada kitab dan Sunnah. 
Dalil dari AlQur'an : 
Sar A? qa da ر پر‎ NG 
فإن تتتزعم فى شىء فردوه إلى الله وَالرَسُولٍ‎ 
"Dan jika kalian berselisih pendapat maka 
kembalikan kepada Allah dan Rasul". (QS. An Nisa': 59). 
Dalil dari Sunnah: 
ka imah ترکت فیکم آمرین لن تضیلوا مّا ان‎ )) 
رَسُولِهِ )) 1 صحيح‎ Kira ALI كباب‎ 


Aku telah tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan 
sesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu: 
kitabullah dan sunnah rasul-Nya. (Hadist shahih). 


Soal 50 : Apa bid'ah dalam agama itu? 
Jawab : Semua yang tidak ada dail syar'i atasnya. 


Dalil dari Al-Qur'an: 


Soal-Jawab Aqidah 








SANA a, 
Ci 


Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan 
selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama 
yang tidak diizinkan Allah? (OS. As Syuura: 21). 


Dalil dari sunnah: 


ور رل 


)) هداما لیس منه قهو رد‎ Kyeh ija Sasi bya) 


Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan 
kami ini, apa yang bukan darinya maka ia tertolak. 
(Muttafag alaih). 


Soal 51 : Apakah ada bid'ah yang baik? 
Jawab : Tidak ada bid'ah yang baik. 
Dalil dari Al-Qur'an: 


( آلَيَوَمَ أَكَمَات لکم دیتکم PA‏ 


Pada hari, ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. 
Al Maidah: 3). 


Soal-Jawab Aqidah 42 








Dalil dari sunnah: 


JS) Tey Kh J D إِيَاكمْ وَمُحدكات الأَمُوْرٍ‎ 
CIl 

Jauhilah oleh kalian semua hal yang diada-adakan, 
karena semua hal yang diada-adakan itu adalah bid'ah 


dan semua bid'ah adalah sesat. (HR. Abu Daud, hadist 
shahih). 


Soal 51 : Apakah dalam Islam ada tradisi yang 
baik? 


Jawab : Ya, seperti orang yang memulai perbuatan 
baik supaya ditiru. 


Dalil dari Al-Qur'an: 


هر 


(GU) Taksi) Ca) 


Dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang yang 
bertaqwa. (QS. Al Furqan: 74). 
Dalil dari sunnah: 


n 


ga 


0 ت Genuk‏ و ع وه م AE‏ ا o 5 BIN‏ 
(( من سن iiu‏ حسنة قله آجرها وآجر من عمل بها من 
بعده)) 


Barang siapa yang mencontohkan tradisi yang baik, 
baginya pahalanya dan pahala orang yang melakukan 
setelahnya. (HR. Muslim). 


Soal-Jawab Aqidah 43 








Soal 53 : Apakah boleh bagi seseorangdia cukup 
memperbaiki dirinya sendiri? 


Jawab : Dia harus memperbaiki dirinya dan 
keluarganya? 
Dalil dari Al-Qur'an: 


ر کو ص 


3 ر ah‏ و ا و Ta‏ ا 
a‏ آنفسکر Ber‏ 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu‏ 
dan keluargamu dari api neraka. (QS. At Tahrim: 6).‏ 


Dalil dari sunnah: 
aÍ ah Bai oea Ga ph i Jalla Alas al GI) 
(Aas 


5. 


Sesungguhnya Allah ta'aala akan meminta 
pertanggungan-jawaban setiap pemimpin dari apa yang 
dipimpinnya, apakah ia menjaganya ataukah menyia- 
nyiakannya. (Hadist hasan). 


Soal 54 : Kapankah kaum muslimin akan 
berjaya? 


Jawab : Jika mereka mengamalkan kitab Rabb 
mereka dan sunnah nabi mereka. 


Dalil dari Al Qur'an: 


Soal-Jawab Aqidah 44 








Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong 
(agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu. (QS. Muhammad: 7). 


Dalil dari sunnah: 
(Ga a ya iab J Y )) 


Selalu ada segolongan dari umatku, mereka yang 
ditolong Allah. (HR. Ibnu Majah, hadist shahih). 


Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. 


